FATHIR 
(Pencipta) 
Surah ke-35 
45 Ayat. Makkiyyah 


Dengan nama Alloh Yang Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang. 


1. Segala puji bagi Alloh Pencipta langit dan bumi, 
yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan 
(untuk mengurus berbagai macam urusan) yang 
mempunyai sayap, masing-masing (ada yang) dua, 
tiga dan empat. Alloh menambahkan dalam ciptaan 
apa yang dikehendaki-Nya. Sesungguhnya Alloh 
Maha Kuasa atas segala sesuatu. 

2. Apa saja yang Alloh anugerahkan kepada 
manusia berupa rahmat, maka tidak ada 
seorangpun yang dapat menahan rahmat itu 
baginya: dan apa saja yang ditahan oleh Alloh maka 
tidak seorangpun yang menyampaikan baginya 
sesudah itu. Dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi 
Maha Bijaksana. 

3. Hai manusia, ingatlah akan nikmat Alloh 
kepadamu. Adakah pencipta selain Alloh yang 
dapat memberikan rezeki kepada kamu dari langit 
dan bumi? Tidak ada Tuhan selain Dia: maka 
mengapakah kamu berpaling (dari Al Quran)? 

4. Danjika mereka mendustakan kamu (sesudah 
kamu beri peringatan) maka sungguh telah 
didustakan pula rasul-rasul sebelum kamu. Dan 
hanya kepada Allohlah dikembalikan segala urusan. 
5. Hai manusia, sesungguhnya janji Alloh adalah 
benar, maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia 
memperdayakan kamu dan sekali-kali janganlah 
seorang penipu menipu kamu tentang Alloh. 

6. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh 
bagimu, maka anggaplah ia musuhmu, karena 
sesungguhnya syaitan-syaitan itu hanya mengajak 
golongannya supaya mereka menjadi penghuni 
neraka yang menyala-nyala. 


ALAA 


Ea Yaya 


Suratu Fāthir 


> 


Bismil lahir rahmanir rahim 


LS — 2? p Era - A 3 da 
SAI Jek SIG on DI 


AA Nga 
3s Yuu) 


r 5 
mempu- utusan malaikat yang men- dan langit pencipta bagi Segala 
nyai jadikan bumi k Alloh puji 
Alhamdu lillahi fathiris samawati wal-ardhi ja'ilil malā-ikati rusulan uli 
Z kage Bs SANA 
J de al oa sa 9 8 Ap mad 2 a 
se- atas Alloh sung- Diake- apa cipta- da- Dia me- dan dan dua sayap 
gala guh hendaki yang an lam nambahkan empat tiga 
ajniħatim matsnā wa-tsulātsa warubā` yazidu fil khalqi mā yasya" innal laha 'ala kulli 
(Gi P L sA P / > A Pa Dr P AN 6 “ - 
a t 2 - 2 
A Aoa W A uya sei 2 a TOD aa 
AA ne - a s — 
ba- yang maka suatu dari kepada Alloh membu- Apa Maha- sesuatu 
ginya menahan tidak ada rahmat manusia kakan yang 1 kuasa 


syai-in qadir (1) Ma yaftahil Iahu linnāsi mir rahmatin fala mumsika laha 


NG pai SA a a haw N 


Wahai Maha- 
2 bijaksana 


Y 
laa A R A r 
J W da Lag 
menyam- maka 


paikan tidak ada 
wama yumsik falā mursila lahū mim ba'dih wahuwal 'azizul hakim (2) Ya-ayyuhan 


„Ż ALI sd SA x Pr 3 $ A 


"A 
Maha- sesu- da bagi- 
perkasa a. dah itu nya 


Dia me- dan apa 
nahan yang 


merezekikan Alloh selain pen- dari ada- atas Alloh nikmat ingatlah manusia 

pada kalian cipta kah kalian 

nasudz kuru ni matal lahi alaikum hal min khaligin ghairul lahi yarzuqukum 

O SE LAGI A KA 5 

a PN w k 

a” 35 5i a II A II g D 
kalian maka Dia kecu- tuhan tidak dan langit dari 

3 berpaling kenapa ali ada bumi 


minas sama-i wal-ardh Ia ilaha illa huw fa-anna tu“fakūn (3) 


y ss & Dr » WA Ar loD wr 
w P gi 2 w Poe A 247 
s | S r KE : 
asil dlo As o HN Aa Jys ol 
Alloh dan sebelum dari rasul- 
kepada kamu rasul 


bas) 512A 
24 

segala dikemba- 

urusan likan 


mereka mendus- Dan 
takan kamu jika 


telah di- maka 
dustakan sungguh 
Wa iy yukadz-dzibuka faqad kudz-dzibat rusulum min gablik wa-ilal lahi turja'ul umur 


4 Kan AN NN $£- “| Da 2 AH Aa O 
aa a DB Sang A o MA G 
dunia kehi- sekali-kali maka ja- benar Alloh janji sung- manusia Wahai 
dupan kalian tertipu nganlah guh 4 
(4) Ya-ayyuhan nāsu inna wa`dal lāhi ħaqq falā taghurrannakumul hayatud dunya 
s22 ir S Se AN AT | PLAT ea Z2 
IE 3 K D 3 DA ah a Yg 
maka jadi- musuh bagi setan Sung- seorang dengan/ten- sekali-kali dan ja- 
kanlah ia kalian guh 5 penipu tang Alloh menipu kalian nganlah 
wala yaghurrannakum billāhil gharur (5) Innasy syaithana lakum `aduwwun fattakhidzuhu 
Sal PEI E S DN 
DIA D A a GR A OK 
Orang-2 neraka yang penghuni dari supaya mere- golong- mereka sungguh musuh 
yang 6 menyala-nyala ka menjadi annya mengajak hanyalah 


'aduww3 innama yad Uu hizbahu liyakunu min ash-habis sa'ir (6) Alladzina 


& 


>s, , ` | K L L kas REA d> - G A TA a 

K. A] 2 25 TA 2 yA DIA e lg aS 

bagi kebajikan/ dan menger- mereka dan orang- sangat/ azab bagi mereka 
mereka saleh jakan/beramal beriman orang yang keras mereka kafir 


kafarū lahum `adzābun syadid walladzina amanu wa'amilush shālihāti lahum 


Sg gsr BAEZA Pa an Pat Sa D SE 2G 5. 2. 
La o\ Ah A 35 “3 o aa 
baik maka dia pekerja- buruk bagi- dijadikan me- Maka apa- besar dan ampunan 
melihatnya annya nya mandang baik kah orang 7 pahala 


maghfiratuw wa-ajrun kabir (7) Afaman zuyyina lahu su-u “amalihi fara-ahu hasana 


ke 
$ .. - N . & x & 3 2 ` . 
Sd CAN Yo es ya Sars Es yo dha W Ob 
diri kamu maka ja- Diake- siapa danDiamem- Diake- siapa menyesat- Alloh maka 
kamu melenyapkan nganlah  hendaki yang beripetunjuk  hendaki yang kan sungguh 
fa-innal lāha yudhillu may yasya-u wayahdi may yasya" fala tadz-hab nafsuka 
Z 
y a 
H TI SI Oh Ona SR IA Al 
2 S D Ne OPa, 2 He On ge La 
mengi- yang Dan mereka dengan Maha Me- Alloh sung- ke- atas 
rimkan Alloh 8 perbuat apa yang ngetahui guh sedihan mereka 


‘alaihim hasarat innal lāha `alimum bima yashna'un (8) Wallahul ladzi arsalar 


L DS LS SA me AS y ASSA, > 
; p yg 
“Yu -. & - c . Pai 2 
se- bumi dengan- lalu Kami yang ne- ke- maka Kami awan laluiameng- angin 
sudah nya menghidupkan mati geri pada menggiringnya gerakkan 


riyaha fatutsiru sahaban fasugnahu ila baladim mayyitin fa-ahyaina bihil ardha ba'da 


A NG T 
Q) opo AE ler 


kebang- seperti ma- 
kitan itu demikian tinya 


a A ĵi VEA “5 îi 

Gia ya ja 8 E 
-° P alo 2 - Xp O 

semua- kemu- maka ba- kemu- meng- ada- Barang 
nya liaan gi Alloh liaan hendaki lah siapa 9 


mautiha kadzalikan nusyur (9) Man kana yuridul 'izzata falillahil `izzatu jami'a 


DEN Tar TAP Sh KI KI 
3 Ap € V 5 k kn adl 
dan orang- naik ke- kebajikan/ dan yang per- naik kepada- 
orang yang pada-Nya saleh amalan baik kataan Nya 


ilaihi yash'adul kalimuth thayyibu wal'amalush shalihu yarfa`uh walladzina 


& 

A 
4, A G LL P4 ag 27 
mereka mem- 
buat tipu daya 


Sop Oa Gun 1 re 
OS) | 
akan ia mereka dan tipu sangat/ azab bagi 
hancur itu daya keras mereka D 


yamkurunas sayyi-ati lahum “adzabun syadid wamakru ula-ika huwa yabur 


jai RG Ap, BA KA 2 ai 
395 Te 3 OP PC 

berpa- Dia menja- kemu- air dari kemu- tanah dari mencipta- 

sangan dikan kalian dian mani dian kan kalian Aa 10 


(10) Wallahu khalagakum min turabin tsumma min nuthfatin tsumma ja alakum azwaja 


ja O> 2 Pa D LN f SS 8 Io "9 
kad 
orang-2 yang dari dipanjang- dan dengan penge- mela- melahir- dan seorang dari mengan- dan 
umur panjang kanumur tidak tahuan-Nya inkan kan tidak perempuan dung tidak 


wama taħmilu min untsā wala tadha`u illa bi'ilmih wamā yu`ammaru mim mu`ammariw 
AN bs Z ae LA E PR im KPI G2 
QY lade al S 2 2 Ng 
L d ol X 


° Pd .. 
mudah Alloh atas/ yang demi- sung- Kitab da- mela- umur- dari diku- dan 
11 bagi kian itu guh lam inkan nya rangi tidak 


wala yungashu min 'umurihi illa fi kitab inna dzālika 'alal lāhi yasir (11) 


7. Orang-orang yang kafir bagi mereka azab yang 
keras. Dan orang-orang yang beriman dan 
mengerjakan amal saleh bagi mereka ampunan 
dan pahala yang besar. 

8. Maka apakah orang yang dijadikan (syaitan) 
menganggap baik pekerjaannya yang buruk lalu 
dia meyakini pekerjaan itu baik ? Maka 


sesungguhnya Alloh menyesatkan siapa yang 
dikehendaki-Nya dan menunjuki siapa yang 
dikehendaki-Nya: maka janganlah kamu 


melenyapkan dirimu karena kesedihan terhadap 
mereka. Sesungguhnya Alloh Maha Mengetahui 
apa yang mereka perbuat. 

9. Dan Alloh, Dialah yang mengirimkan angin; lalu 
angin itu menggerakkan awan, maka Kami halau 
awan itu kesuatu negeri yang mati lalu Kami 
hidupkan bumi setelah bumi itu mati dengan hujan. 
Seperti demikianlah kebangkitan itu. 

10. Barang siapa yang menghendaki kemuliaan, 
maka bagi Alloh-lah semua kemuliaan itu. Kepada- 
Nya-lah naik perkataan-perkataan yang baik dan 
amalan yang saleh naik kepada-Nya. Dan orang- 
orang yang merencanakan kejahatan bagi mereka 
azab yang keras. Dan rencana jahat mereka akan 
hancur. 

11. Dan Alloh menciptakan kamu dari tanah 
kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan 
kamu berpasangan. Dan tidak ada seorang 
perempuanpun mengandung dan tidak (pula) 
melahirkan melainkan dengan sepengetahuan-Nya. 
Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur orang- 
orang yang berumur panjang dan tidak pula 
dikurangi umurnya, melainkan (sudah ditetapkan) 
dalam Kitab (Loh Mahfuz). Sesungguhnya yang 
demikian itu bagi Alloh adalah mudah. 


12. Dan tiada sama (antara) dua laut; yang ini 
tawar, segar, lagi sedap diminum dan yang lain asin 
lagi pahit. Dan dari masing-masing laut itu kamu 
dapat memakan daging yang segar dan kamu 
dapat mengeluarkan perhiasan yang dapat kamu 
memakainya, dan pada masing-masingnya kamu 
lihat kapal-kapal berlayar membelah laut supaya 
kamu dapat mencari karunia-Nya dan supaya 
kamu bersyukur. 

13. Dia memasukkan malam ke dalam siang dan 
memasukkan siang ke dalam malam dan 
menundukkan matahari dan bulan, masing-masing 
beredar menurut waktu yang ditentukan. Yang 
(berbuat) demikian itulah Alloh Tuhanmu, 
kepunyaan-Nya-lah semua kerajaan. Dan orang- 
orang yang kamu seru (atau sembah) selain Alloh 
tiada mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit 
ari. 

14. Jika kamu menyeru mereka, mereka tiada 
mendengar seruanmu; dan kalau mereka 
mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan 
permintaanmu. Dan pada hari kiamat mereka akan 
mengingkari kemusyirikanmu dan tidak ada yang 
dapat memberi keterangan kepadamu 
sebagaimana yang diberikan oleh (Alloh) Yang 
Maha Mengetahui. 

15. (0 Hai manusia, kamulah yang berkehendak 
kepada Alloh: dan Alloh, Dialah Yang Maha Kaya 
(tidak memerlukan sesuatu) lagi Maha Terpuji. 

16. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia 
memusnahkan kamu dan mendatangkan makhluk 
yang baru (untuk menggantikan kamu). 


É di sA 7 :T— 5 (3 521 Te Ae 2-3 1 >r 67 
dan dimi- lezat/ segar tawar ini dua sama Dan 
ini numnya sedap laut tidak 


Wamā yastawil bahrani hādzā 'adzbun furātun sa-ighun syarābuhū wahādzā 


2 & 
PE MI $ An OH 
PP 2 ò AE o5 Ce Ga 
dan kalian lembut/ da- kalian masing- sangat asin 
mengeluarkan yang baru ging memakan masing ja asin /pahit 
milhun ujaj wamin kullin ta“kulūna lahman thariyyaw watastakhrijūna 
24 > Po Ja ca "á LL 2, / 79? EA DPR PES Z7? 
kai . ... si | $ . | . . - 
das ya Iga) Aay aa olah Sa Wgm Ao 
karunia- dari supaya ka- membe- di da- pe- dan kalian kalian me- perhi- 
Nya lian mencari lah laut lamnya rahu melihat makainya asan 
hilyatan talbasunaha wataral fulka fihi mawakhira litabtaghu min fadhlihi 
Sa Pe Tag AI as O LAB à iege 
bg NG 3 ja dp D A 3, 
- Pa ” 
dan Dia me- siang - malam Dia me- kalian dan supaya 
masukkan 1d masukkan 12 bersyukur kalian 


wala allakum tasykurun (12) Yulijul laila fin nahari wayulijun 


G 
5 >25 2 a [AN >b | F LL A . 7 w 
berjalan/ masing- dan ma- dan Dia me- malam da- siang 
beredar masing bulan tahari nundukkan lam 
nahara fil laili wasakh-kharasy syamsa walqamara kulluy yajri 
S - 

SN, 4 A A >A 2 Ti AA Y PAN Y 
AL Je 
Cr 19 22 AN (S2 JL 
dan orang- ke- milik- Tuhan Alloh demikian di- menurut 
orang yang rajaan Nya kalian itu tentukan waktu 


li-ajalim musamma dzalikumul lahu rabbukum lahul mulk walladzina 


AN 8, 2. 5 »- - >% 3 aa 
SN DR Lp O 
Jika kulit tipis/ dari mereka tidak selain dari kalian 
13 kulit ari memiliki Dia seru 
tad'una min dunihi ma yamlikuna min githmir (13) In 
AA 22 A > - Ka 2A AL 
GE CL bae y f E Para Ý Iar 


bagi mereka dapat tidak mereka seruan mereka tidak kalian menye- 
kalian memperkenankan mendengar Sah kalian mendengar ru mereka 
tad'uhum lā yasma'u du'a-akum walau sami Uu mas tajabu lakum 
C2 Z A? £ hw’ a Eg a / a9) PETEA 

2 2 sis e 2 2 A. -f 

2r - > Yo m 2 53 23 ag | ERI 
Yang Maha se- yang menjelas- dan dengan kemusyrikan mereka kiamat dan pada 
Mengetahui perti kan padamu tidak ada kalian mengingkari hari 
wayaumal qiyāmati yakfurūna bisyirkikum walā yunabbi-uka mitslu khabir 
PAN GA KN naa Eh Ai cr Ca @ 
a Ba Ang aN al Ar pr og” 

Maha- Dia dan /se- Alloh ke- berkeperluan/ kalian ma- Wahai 

kaya dang Dia pada berkehendak nusia 14 


(14) Yā-ayyuhan nāsu antumul fuqarā-u ilal lāhi wallāhu huwal ghaniyyul 


> 


2 £ pa >A r AN A n? 
On d SG nh D a W Ke 


N— 


baru dengan dan Dia men- Dia melenyap- Diameng- Jika Maha 
16 makhluk datangkan kan kalian hendaki 15 Terpuji 
hamid (15) ly yasya" yudz-hibkum waya'ti bikhalgin jadid (16) 


ae 12 >, G- a 2 NN G) > 2 A Pa LN pe 
. ° . - e Pang . s SI # 
dan orang beban orang yang akan memi- Dan dengan pa- Alloh atas/ 


jika lain (dosa) memikul beban kul beban tidak 17 yah/sulit bagi 
Wama dzalika 'alal Iahi bi'aziz (17) Wala taziru waziratuw wizra ukhra wa-in 


yang de- Dan ti- 
mikian itu daklah 


- Tan" X2 


GA KEL JA a ga 


- 


hubungan yang ia walau- sesuatu/ darinya dipikul tidak memikul- untuk orang memang- 
kerabat punya adalah pun sedikit pun nya yang berat gil 
tad'u mutsgalatun ila himliha Ia yuhmal minhu syai-uw walau kana dza gurba 
& Z 
aE NA 2 2957 aee A Pan 5 
daal oo galalg olL m Lbs oll Sa | 
> sah - - “gu Pd -— 
salat dan mereka dengan yang ga- Tuhan mereka orang-orang kalian beri sungguh 
mendirikan ib/ tidak kelihatan mereka takut yang peringatan hanyalah 


innama tundzirul ladzina yakh-syauna rabbahum bilghaibi wa-aqamush shalah 


AN s> 7? ` Kg An Ken “5 - 
maed a do 4al BD Lib 
tempat Alloh dan ke- 


18 kembali pada 
waman tazakkā fa-innamā yatazakkā linafsih wa-ilal lāhil mashir (18) 


y 
— II 
maka sung- menyu- dan ba- 
guh hanyalah cikan rang siapa 


untuk diri- ia me- 
nya sendiri nyucikan 


Ya A Lr ANA 2 dg PLN Y 2 7 aa 
-» AP LA Y» - .—. pp 
: 5 . a) | - 
yang dan yang gelap Dan dan orang orang sama Dan 
terang tidak tidak 19 yang melihat yang buta tidak 


Wama yastawil a'm3 walbashir (19) Walazh zhulumatu walan nur 


48 » A 

Km al P P Le AN KAI Al wa A AN 
F TI s GERAI E 
DN Y, NI G Ls O AY, MIN, C) 
orang-orang dan orang-orang sama Dan yang dan yang Dan 

yang mati tidak yang hidup tidak 21 panas tidak teduh tidak 20 


(20) Walazh zhillu walal ħarūr (21) Wamā yastawil aħyā-u walal amwāt 


C a a e AAA 
OL Sg? 23 8 a Ce TA TAG Ka AN oL 
tidak kubur da- siapa dengan men- kamu dan Dia ke- siapa menjadikan Alloh sung- 
lain 22 lam yang jadi mendengar tidaklah hendaki yang mendengar guh 


innal Ilaha yusmi'u may yasya" wama anta bimusmi'im man fil gubur (22) In 


SAN o ag by 7 Du Lyn 7 1 G2. SG ng 
. . . | PA g $ . > k (cv) . b ó 
dari danti- dan pemberi pembawa be- dengan hak/ Kami meng- sungguh seorang pem- ke- kamu 


dak ada peringatan rita gembira kebenaran utus kamu Kami 


anta illa nadzir (23) inna arsalnaka bilhaqqi basyiraw wanadzira wa-im min 


5 G sAr / Ku PON - Z 
SA A w sie an 4 PN a & 57. 2, 
f s : (st) 
G LS X8 MR SI G 
orang-orang telah men- maka 


yang dustakan sungguh 
ummatin illa khala fiha nadzir (24) Wa-iy yukadz-dzibuka fagad kadz-dzabal ladzina 


23 beri peringatan cuali 


P G „22 
wW YI il 


seorang pem- di da- telah le- mela- satu 
24 beri peringatan lamnya wat (ada) inkan umat 


mereka mendus- Dan 
takan kamu jika 


~Ç ie r AN PAN SA Kera £; ea » 
- D - . 3 . 
SA FI TE: 2 mtn S> oZ 
dan dengan dan dengan dengan penje- rasul-rasul datang kepa- sebelum dari 
kitab Zabur lasan-penjelasan mereka da mereka mereka 


min qablihim ja-at-hum rusuluhum bilbayyinati wabizzuburi wabilkitābil 


SS KR KER KR 
Lu gg — A 19 JA — P Aa 
kemurkaan-Ku/ adalah maka ba- mereka orang-2 Aku am- Kemu- bercahaya/ 

26  hukuman-Ku gaimana kafir yang bil f/azab dian 25 terang 


munir (25) Tsumma akhadztul ladzina kafaru fakaifa kana nakir (26) 


17. Dan yang demikian itu sekali-kali tidaklah sulit 
bagi Alloh. 

18. Dan orang yang berdosa tidak akan memikul 
dosa orang lain. Dan jika seseorang yang berat 
dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul 
dosanya itu, tiadalah akan dipikulkan untuknya 
sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum 
kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat kamu beri 
peringatan hanya orang-orang yang takut kepada 
azab Tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihat- 
Nya dan mereka mendirikan salat. Dan barang 
siapa yang mensucikan dirinya, sesungguhnya ia 
mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan 
kepada Allohlah tempat kembali( mu). 

19. Dan tidaklah sama orang yang buta dengan 
orang yang melihat. 

20. dan tidak (pula) sama gelap gulita dengan 
cahaya terang, 

21. dan tidak (pula) sama yang teduh dengan yang 
panas, 

22. dan tidak (pula) sama orang-orang yang hidup 
dan orang-orang yang mati. Sungguh Alloh 
menjadikan mendengar siapa yang dikehendaki- 


Nya dan kamu sekali-kali tiada sanggup 
menjadikan orang yang di dalam kubur dapat 
mendengar. 


23. Kamu tidak lain hanyalah seorang pemberi 
peringatan. 

24. Sesungguhnya Kami mengutus kamu dengan 
membawa kebenaran sebagai pembawa berita 
gembira dan sebagai pemberi peringatan. Dan 
tidak ada suatu wumatpun melainkan telah ada 
seorang pemberi peringatan. 

25. Dan jika mereka mendustakan kamu, maka 
sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka 
telah mendustakan (rasul-rasulnya): kepada 
mereka telah datang rasul-rasulnya dengan 
membawa mukjizat yang nyata, zabur dan kitab 
yang memberi penjelasan yang sempurna. 

26. Kemudian Aku azab orang-orang yang kafir, 
maka (lihatlah) bagaimana (hebatnya) akibat 
kemurkaan-Ku. 


27. Tidakkah kamu melihat bahwasanya Alloh 
menurunkan hujan dari langit, lalu Kami hasilkan 
dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka 
macam jenisnya. Dan di antara gunung-gunung itu 
ada garis-garis putih dan merah yang beraneka 
macam warnanya dan ada (pula) yang hitam pekat. 
28. Dan demikian (pula) di antara manusia, 
binatang-binatang melata dan binatang-binatang 
ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan 
jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Alloh di 
antara hamba-hamba-Nya, hanyalah para ulama. 


Sesungguhnya Alloh Maha Perkasa lagi Maha 
Pengampun. 
29. Sesungguhnya orang-orang yang selalu 


membaca kitab Alloh dan mendirikan salat dan 
menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami 
anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam 
dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan 
perniagaan yang tidak akan merugi, 

30. agar Alloh menyempurnakan kepada mereka 
pahala mereka dan menambah karunia-Nya 
kepada mereka. Sesungguhnya Alloh Maha 
Pengampun lagi Maha Mensyukuri. 

31. Dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu 
yaitu Al Kitab (atau Al Quran) itulah yang benar, 
dengan membenarkan kitab-kitab yang 
sebelumnya. Sesungguhnya Alloh benar-benar 
Maha Mengetahui lagi Maha Melihat (keadaan) 
hamba-hamba-Nya. 

32. Kemudian Kitab itu Kami wariskan kepada 
orang-orang yang Kami pilih di antara hamba- 
hamba Kami, lalu di antara mereka ada yang 
menganiaya diri mereka sendiri dan di antara 
mereka ada yang pertengahan, dan diantara 
mereka ada (pula) yang lebih dahulu berbuat 
kebaikan dengan izin Alloh. Yang demikian itu 
adalah karunia yang amat besar. 


T 
GE S3 EE TK UK EENE 
- —) ye TP a $% ( ya IP AN Q E 
bermacam- buah- dengan- lalu Kami air langit dari menu- Alloh bah- kau Tidak- 
macam buahan nya keluarkan (hujan) runkan wa lihat kah 
Alam tara annal lāha anzala minas samā-i mā-an fa-akhrajnā bihi tsamarātim mukhtalifan 
La f S gza Z G GX “1 Men Tan 
| IAI Nae 5 5 >? a dl 3 á Gi 
P DJ “9 Q “3 a - OA 
warna- bermacam- dan putih garis- gunung- dan warna- 
nya macam merah garis gunung dari nya 
alwanuha waminal jibali judadum bidhuw wahumrum mukhtalifun alwanuha 
B9 AG D NK D 
A 3 ne st Bd LA pn 29 : A 
dan bina- dan bina- manusia Dan di hitam dan 
tang ternak tang melata antara 27 pekat 
wagharabibu sud (27) Waminan nasi waddawabbi wal-an'ami 
Š g7 2 y S DA PPA As YO SRI Q 729 
À) A LC > Ls & w P E y . 5 * 
1e r Pi pa - Pa A.A 
para hamba- di an- Alloh takut sungguh demiki- warna- bermacam- 
ulama hamba-Nya tara hanyalah an itu nya macam 
mukhtalifun alwanuh kadzalik innama yakhsyal laha min 'ibadihil “ulama" 
y Z y Ass DA GS Pa PALA BAILS > 7 Y 
Pu Ma > . w & 3 Pa P 
es aka GW) 33 o: : 
NS jo ah DU a D D 
Alloh Kitab mereka orang-orang  Sesung- Maha Maha- Alloh Sung- 
membaca yang guhnya 28 Pengampun perkasa guh 
innal Iaha 'azizun ghafur (28) Innal ladzina yatluna kitabal lāhi 
Pr L8 A 
NG É 22 1g P SAN Pe Ca 
Aga -9 Ip (MD A 192019 Iga 919 
dan terang- sembunyi- telah Kami beri sebagi- dan mereka salat dan mereka 
terangan sembunyi rezeki mereka an apa menafkahkan mendirikan 
wa-agamush shalata wa-anfagu mimma razagnahum sirraw wa 'alaniyatay 
D 
(" D AL a) PIS 0) Ls 2 KI 
pahala Karena Dia akan men- merugi tidak perda- mereka meng- 
mereka cukupkan mereka 29 akan gangan harapkan 
yarjuna tijaratal lan tabur (29) Liyuwaffiyahum ujurahum 
Ot D DAN D 
HT 2 2 SA y- Sg ği 2 
Maha Maha sesung- karunia- dari dan Dia akan me- 
30 Mensyukuri Pengampun guhnya Dia Nya nambah mereka 
wayazidahum min fadhlih innahu ghafurun syakur (30) 
s ya ag - . $ ai . 
S Lal Ian al 3 AS < 8 Ou l bes SAI 
an- terhadap membe- adalah dia Al-Kitab dari kepada Kami Dan apa 
tara apa yang narkan benar (Al-Quran) kamu wahyukan yang 
Walladzi auhaina ilaika minal kitabi huwal haqqu mushaddiqal lima baina 
SI Eh RARA aa AI KS 
Kitab Kami Kemu- Maha benar-2 Maha kepada hamba- Alloh sung- yang diha- 
wariskan dian 31 Melihat Mengetahui hamba Nya guh dapannya 
yadaih innal lāha bi'ibadihi lakhabirum bashir (31) Tsumma auratsnal kitabal 
- r — 5 
naa Tu 7 bd 7. DP Et P > KA a 2, 
dan di anta- pada diri- zalim/ maka di an- hamba-hamba dian- Kami orang-orang 
ra mereka nya sendiri aniaya tara mereka Kami tara pilih yang 


ladzinash thafaina min 'ibadina faminhum zhālimul linafsihi waminhum 


21 > 5 »A 
PS. DT \ üw > ye >92 7 Tg -2 
4 | e > .. A E Ps 
2 KN AN Yah CA) b G (MK Aas 
ia demi- Alloh dengan dengan berbuat menda- dan di anta- perte- 
kian itu izin kebaikan hului ra mereka ngahan 
mugtashiduw waminhum sabigum bilkhairati bi-idznil lah dzalika huwal 
LA DX 1 $ $ 2 Dr pa Ta AN P A 2r? 
. > en. . A (re) f e œ | 
s zZ ba 
mereka dibe- mereka masuk “Adn Surga yang besar karunia 
ri perhiasan ke dalamnya 32 
fadhlul kabir (32) Jannatu 'adniy yadkhulunaha yuhallauna 
De > 9$ ney Ai; » 7 Mi > PF 
> 2 1 I a o gha o2 (5 
sutera di da- a pakai- dari mu- emas dari gelang- dari- di da- 
33 lamnya an mereka tiara gelang pada lamnya 
fiha min asawira min dzahabiw walu"lu-3 walibasuhum fīhā harir (33) 
Z N > & 
aa (Sl an EN D cat 17 
Z : 3 | Jaa Ya 
Jaa ey O C-A SA AN 89 
benar-2 Maha Tuhan sesung- duka dari telah meng- yang bagi segala Dan mere- 
Pengampun kami guhnya cita kami hilangkan Alloh puji ka berkata 


Wagalul hamdu lillahil ladzi adz-haba 'annal hazan inna rabbana laghafurun 


LX 7,722? P ELDA . T A IA 

W > 2 » & 

kami tersen- tidak karunia- dari yang rumah/ menempat- Dia Maha Men- 
tuh /merasa Nya kekal tempat kan kami yang 34 syukuri 


syakūr (34) Alladzi aħallanā dāral muqāmati min fadhlihi Ia yamassunā 


DK ais © LA gey 


6 77 iz 
R 


bagi mereka Dan orang- letih/ di da- kami tersen- dan penat/ di da- 
mereka kafir orang yang 35 lesu lamnya tuh /merasa tidak lelah lamnya 
fiha nashabuw wala yamassuna fiha lughub (35) Walladzina kafaru lahum 
2 y » AP AAA Ý, K > eta 1 (ada E 
dari- dari diringan- dan lalu mere- atas diputus- tidak Jahanam api/ 
pada mereka kan tidak ka mati mereka kan neraka 


nāru jahannama lā yuqdhā `alaihim fayamūtū wala yukhaffafu `anhum min 


gea BO AK ep AS "uk 


mereka Dan orang yang setiap Ta mem- demi- azab- 
berteriak mereka 36 sangat kafir beri balasan kianlah nya 
'adzabiha kadzalika najzi kulla kafur (36) Wahum yash-tharikhuna 
BA gI TA > KA ZD. DS DS l> 2. lara tar vw“ T , 
kami ker- kami yang bukan kebajikan/ kami akan keluarkan- Tuhan di da- 
jakan amal saleh mengerjakan lah kami kami lamnya 


fiha rabbana akhrijna na' mal shalihan ghairal ladzi kunna na' mal 


pe SG, Ka sya Aò 24 P A 


seorang pem- dan datang mengingat/ siapa dida- mengingat/ Kami beri kalian apakah 
beri peringatan kepada kalian berpikir yang lamnya berpikir yang umur panjang tidak 
awalam nu`ammirkum mā yatadzakkaru fihi man tadzakkara wajā-akumun nadzir 
À ARN > D PPA K SA 
Pa P4 L v | P (ey) € - 2 Hg . . 2 
SC AN Ll a? 2 Nanah D Uta LEN 3 13933 
menge- Alloh Sung- seorang dari bagi orang-orang maka maka ra- 
tahui guh 37 penolong yang zalim tidaklah sakanlah 
fadzugu fama lizh-zhalimina min nashir (37) Innal laha “alimu 
AN Pai S Pa x r > 
Gan Si Ta a IN SAN a 
NT ps pd a e s r UD) 2 p . - 
dalam da- dengan Maha Me- sung- dan langit ke- 
38 da /hati yang ada ngetahui guh Dia bumi gaiban 


ghaibis samawati wal-ardh innahu 'alimum bidzatish shudur (38) 


33. (Bagi mereka) surga 'Adn, mereka masuk ke 
dalamnya, di dalamnya mereka diberi perhiasan 
dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan 
pakaian mereka didalamnya adalah sutera. 

34. Dan mereka berkata: "Segala puji bagi Alloh 
yang telah menghilangkan duka cita dari kami. 
Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar Maha 
Pengampun lagi Maha Mensyukuri. 

35. Yang menempatkan kami dalam tempat yang 
kekal (yakni surga) atas karunia-Nya: didalamnya 
kami tiada merasa lelah dan tiada pula merasa 
lesu". 

36. Dan orang-orang kafir, bagi mereka neraka 
Jahanam. Mereka tidak dibinasakan sehingga 
mereka mati dan tidak (pula) diringankan azab bagi 
mereka. Demikianlah Kami membalas setiap orang 
yang sangat kafir. 

37. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu: "Ya 
Tuhan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami 
akan mengerjakan amal saleh yang berlainan 
dengan yang telah kami kerjakan". Dan apakah 
Kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa 
yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau 
berpikir, dan (apakah tidak) datang kepada kamu 
seorang pemberi peringatan? maka rasakanlah 
(azab Kami) dan tidak ada bagi orang-orang yang 
zalim seorang penolongpun. 

38. Sungguh Alloh mengetahui kegaiban (yang 
tersembunyi) di langit dan di bumi. Sesungguhnya 
Dia Maha Mengetahui dengan yang ada dalam 
dada. 


39. Dialah yang menjadikan kamu khalifah- 
khalifah di muka bumi. Barang siapa yang kafir, 
maka (akibat) kekafirannya itu menimpa dirinya 
sendiri. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu 
tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan 
pada sisi Tuhannya dan kekafiran orang-orang 
yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah 
kerugian mereka belaka. 

40. Katakanlah: "apakah kamu memperhatikan 
sekutu-sekutumu yang kamu seru selain Alloh. 
Perlihatkanlah kepadaku apa yang mereka 
ciptakan dari bumi ataukah mereka mempunyai 
saham dalam (penciptaan) langit atau adakah Kami 
memberi kepada mereka sebuah Kitab sehingga 
mereka mendapat keterangan-keterangan yang 
jelas dari kitab itu? Sebenarnya orang-orang yang 
zalim itu sebagian dari mereka tidak menjanjikan 
kepada sebagian yang lain, melainkan tipuan 
belaka". 

41. Sesungguhnya Alloh menahan langit dan 
bumi supaya jangan lenyap: dan sungguh jika 
keduanya akan lenyap tidak ada seorangpun yang 


dapat menahan keduanya selain Alloh. 
Sesungguhnya Dia Maha Penyantun lagi Maha 
Pengampun. 


42. Dan mereka bersumpah dengan nama Alloh 
dengan sekuat-kuat sumpah, sesungguhnya jika 
datang kepada mereka seorang pemberi 
peringatan, niscaya mereka akan lebih mendapat 
petunjuk dari salah satu umat-umat (yang lain). 
Tatkala datang kepada mereka pemberi 
peringatan, maka kedatangan pemberi peringatan 
itu tidak menambah (iman) kepada mereka, 
kecuali mereka lari (dari kebenaran dan peringatan 
Al Quran), 

43. karena kesombongan (mereka) di muka bumi 
dan karena rencana (mereka) yang jahat. Rencana 
yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang 
yang merencanakan rencana jahat itu sendiri. 
Tiadalah yang mereka nanti-nantikan melainkan 
(berlakunya) sunnah (Alloh yang telah berlaku) 
kepada orang-orang yang terdahulu. Maka sekali- 
kali kamu tidak akan mendapat penggantian bagi 
sunnah Alloh, dan sekali-kali tidak (pula) akan 
menemui penyimpangan bagi sunnah Alloh itu. 


Sara 3 3 


CM OA 


yang Dia 


ü 7> ff TA AL 
ò > D A y p 

AI Gu NS 

dan kekafir- maka kafir khalifah- 


tidak annya atasnya khalifah 
Huwal ladzi ja'alakum khala-ifa fil ardh faman kafara fa'alaihi kufruh wala 


maka ba- muka di 
rang siapa bumi 


menjadi- 
kan kalian 


“» ) Îi A2 lr CT 22 i > vrf l> » FI P pn A2 7 
J. 2S AP Y 9 kis NI 2) Ac D. | Sy 
1 r pd PP Ar sr” 
orang-orang menam- dan kemur- ke- Tuhan di sisi kekafiran orang-orang menam- 
yang kafir bah tidak kaan cuali mereka mereka yang kafir bah 


yazidul kafirina kufruhum 'inda rabbihim illa maqta wala yazidul kafirina 


P a >i Z A sA or AN fA SI 
: D Da e 
A SA ON K 20 3s Y 23 
dari kalian yang sekutu-sekutu apakah kalian Kata- ke- ke- kekafiran 
seru kalian memperhatikan kanlah 39 rugian cuali mereka 
kufruhum illa khasara (39) Qul ara-aitum syuraka-akumul ladzina tad una min 
A , PEA 2 Pera - Jun sa >. 294 & ) >S 
Sy BA PN oo Tale Il Gol al Op 
langit di sekutu/ bagi atau bumi dari mereka apa perlihatkan- Alloh selain 


saham mereka ciptakan yang lah kepadaku 


dunil Ilahi aruni madza khalagu minal ardhi am lahum syirkun fis samawati 


Ga HN KB A SB RA 
orang-orang menjan- ti- bahkan/ dari pa- 
yang zalim jikan dak tetapi danya 

am atainahum kitaban fahum 'ala bayyinatim minh bal iy ya 'iduzh zhalimuna 


aaa atau- 
kepada mereka kah 


San atas lagi kitab 
keterangan mereka 


A A e 5 Í >r » 
YYG 2 M O ra >99 2 
- $ . . 
langit Dia Alloh Sesung - tipuan ke- sebagian sebagian 
menahan guhnya 40 cuali mereka 
ba dhuhum ba'dhan illa ghurura (40) Innal laha yumsikus samawati 
ö z Aa 4 Pa LAS A | ar > 77 E PA. > E AP 
oda o do o ola, ud 3 Yap ol NI, 
sesudah / dari sese- dari menahan tidak keduanya dan tidak su- dan 
selain Dia orang keduanya dapat lenyap jika lenyap paya bumi 
wal-ardha an tazūlā wala-in zālatā in amsakahumā min aħadim mim ba`dih 
- 2 Pa (As - K s sZ 
> > 
cy mrle Ag ók Ag © laac IN O al 
AA 
bahwa sumpah sungguh- dengan Dan mereka Maha Peng- Maha ada- sungguh 
jika mereka sungguh Alloh bersumpah 41 ampun Penyantun lah Dia 
innahu kana haliman ghafura (41) Wa-agsamu billahi jahda aimanihim la-in 
/ LL y > TAE — 
G2. . . a Âz. . >A - r 
FA a WE a Siel ja SAM Gi BS mark 
“au . 
pemberi datang kepa- maka umat- salah dari lebih menda- niscaya me- pemberi datang kepa- 
peringatan da mereka tatkala umat satu pat petunjuk reka adalah peringatan da mereka 


jā-ahum nadzirul layakūnunna ahdā min ihdal umam falammā jā-ahum nadzirum 


pa Sa; PN 3 BELI GS “en Si masl; E 


jelek/ dan muka di Karena ke- lari ke- menambah tidak 
jahat rencana bumi sombongan 42 cuali mereka 
ma zadahum illa nufūrā (42) Istikbaran fil ardhi wamakras sayyi" 

Fa Yi — 2 AS DSL & Al, SI A X5 Y: 
GAN A ER Je ak 3 L K E 9 
ketentuan ke- mereka me- maka kepada ahlinya/ ke- jelek/ ren- me- dan 

cuali nanti-nanti tidakkah yang empunya cuali jahat cana nimpa tidak 
walā yaħiqul makrus sayyi-u illā bi-ahlih fahal yanzhurūna illā sunnatal 

b 7 \ - 2 A p a G2 

> 2. w w A b > ra C 
W al cad aé i per A aj Sé ae OSN 
“- A A Pd - 

menyim- Alloh bagi kamu danti- berubah Alloh bagi kamu maka orang-orang 

pang ketentuan dapati daklah ketentuan dapati tidaklah terdahulu 


awwalin falan tajida lisunnatil Iahi tabdila walan tajida lisunnatil lāhi tahwila 


> > í | A B ag > z Yg Aa NI . rn > a AA Ge) 
M E A bo ag 3g (6) 
o JA 2 Q : Hy oP S ama d N 
dari orang-2 akibat/ke- adalah bagai- lalu mereka muka di mereka Dan apa- 

yang sudahan mana memperhatikan bumi berjalan kah tidak 43 


(43) Awalam yasiru fil ardhi fayanzhuru kaifa kana `āqibatul ladzina min 


>% 7 s >) ati K ne BSA >A? Ga A > 
£ pama : : 
O E OA MN Pei AR Te 
sesuatu dari untuk mele- Alloh ada dan keku- daripada sangat/le- dan adalah sebelum 
mahkan-Nya tidak atan mereka bihbesar orang-2 itu mereka 


gablihim wakanu asyadda minhum guwwah wama kanal lāhu liyu'jizahu min syai-in 
Pan 


AN Diy PEA K “3 PT Aa : dg : Ea , 
We Eb OK A N SN SN g 
Maha- Maha adalah sungguh bumi di dan langit di 


44 kuasa Mengetahui Dia Dia tidak 
fis samawati wala fil ardh innahu kana 'aliman gadira (44) 


v, PP ai LA si 2A rr P Pn aa A CX KI 
Ca Par : e le A 
atas meninggalkan tidak mereka perbuat dengan manusia Alloh mengambil/ Dan jika 
kamu apa/ sebab menyiksa sekiranya 


Walau yu-akhidzul lahun nasa bima kasabu ma taraka 'ala 
T Z A 


Pa at DA pu LA > vu e > | 24 

e P . v w . 54 

E Je al PR oE KAS i C t 
tertentu waktu sam- Dia menang- akan 


pai guhkan mereka tetapi 
zhahrihā min dābbatiw walākiy yu-akh-khiruhum ilā ajalim musammā 


makhluk /bi- dari 
natang melata 


permukaan- 
nya/bumi 


— 


AN e a DA ai o AN Kr 
D ab SI Sa Ob a Du Ike 


a P 
Maha dengan hamba- adalah Alloh maka ajal/waktu datang maka 
45 Melihat hamba-Nya sungguh mereka apabila 


fa-idza ja-a ajaluhum fa-innal Ilaha kana bi'ibadihi bashira (45) 


44. Dan apakah mereka tidak berjalan di muka 
bumi, lalu mereka memperhatikan bagaimana 
kesudahan orang-orang yang sebelum mereka, 
sedangkan orang-orang itu adalah lebih besar 
kekuatannya dari mereka? Dan tiada sesuatupun 
yang dapat melemahkan Alloh baik di langit 
maupun di bumi. Sesungguhnya Alloh Maha 
Mengetahui lagi Maha Kuasa. 

45. Dan kalau sekiranya Alloh menyiksa manusia 
disebabkan usahanya, niscaya Dia tidak akan 
meninggalkan di atas permukaan bumi suatu 
mahluk melatapun, akan tetapi Alloh 
menangguhkan (penyiksaan) mereka, sampai 
waktu yang tertentu: maka apabila datang ajal 
mereka, maka sesungguhnya Alloh Maha Melihat 
(keadaan) hamba-hamba-Nya. 


